SAPTOE 21 MEI 1938


Directeur: ERIS
Hoofdredacteur A. ANWAR
Red. di Bandoeng A.A. Achsien.
Kantoor Red. & Administratie
Molenvliet West No. 98 Bat.-C.
TERBIT ILEMBAR
Isinja loear tanggoengan penjitak.


Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe


TAHOEN KE II
No. 19


HARGA LANGGANAN
ƒ 1.50 satoe kwartaal (3 boelan)
boleh dibajar boelanan
(Pembajaran lebih doeloe)
ADVERTENTIE
TARIEF
f 0.25 per regel, satoe kali moea¬
paling sedikit f 2.50
Contract lain harga


minjak Wangi tjap „Senapan2
Berteman dengan
Parfums de Noor) serasa soeamikoe tetap ada disam¬
pingnja.
Kata seorang Njonja modern.


SEPANDJANG DJALAN


Medan — Padang — Palembang
Journalist koran Belanda meng-interview
——
„Panggilan soekma"
setengah djam, journalist koran indonesier toedjoeh djam
lamanja. — Paling soekar memimpin diri sendiri.
Oleh: R. SAEROEN.
Redacteur Aneta dan Hoofd. Inheemsche Persafdeeling.


Kepandaian Indo
nesiers hidoep
Seseorang, dipoe¬
koel ratakan hanja
4 sen sehari.
Menoeroet „Econ. Weekblad"
jang terbit ini boelan, ada dite¬
rangkan dengan angka-angka, bah
wa ongkos hidoep pendoedoek
Djawa dan Madoera dalam boelan
Maart 1958, oentoek seseorang, di
poekoel ratakan hanja 4 ser¬
sehari.
Pendoedoek loear doenia jang
doeloenja mendengar penghidoe¬
pan rakjat di Djawa dan Madoe¬
ra bagaikan dalam sorga, boe¬
kan moestahil kalau moekanja ber¬
keroet dan ta'djoeb melihat hanja
4 sen sehari oentoek seseorang. Er
tinja air lioernja jang hendak ke¬
loear oleh tjoema mendengar ka¬
bar hidoep sebagai disorga, terpak
sa kembali ditegoeknja
Boeat 4 sen sehari, ini boleh di
katakan masih mendingan, tjoba
doeloe dengan segobang (doea se¬
tengah sen), sampai orang Bara
mengatakan bahwa bangsa Indo¬
nesiers terlaloe pandai hidoep
dapat membagi-bagi wang seki¬
an banjak, dapat hidoep katanja.
Kehidoepan dengan 4 sen itoe,
sebetoelnja adalah hidoep paksa
maoe tak maoe memakan apa jang
boleh dimakan dengan memper¬
goenakan 4 sen itoe. Malah kalau
perloe boleh ditambah de¬
ngan lain makanan jang sebenar¬
nja tidak membawa kesehatan ba¬
dan dan fikiran, malah menjebab¬
kan djiwa melajang
Disini orang djangan loepa, mes
kipoen dipoekoel ratakan 4 sen se¬
hari seseorang, boekan moestahil
poela boeat kaoem miskin jang t
dak mempoenjai apa-apa ia mi
doep memakain barang makanan
jang tak oesah dibeli, atau lebih
rendah dari 4 sen, tidak masoek
rekenan sjarat-sjarat keperloean
hidoep lainnja, misalnja bajar pa¬
djak.
Tjoba kita fikir, bagaimanakah
matjamnja makanan denga¬
harga 4 sen orang bisa berbadan
sehat - koeat - berfikiran tadjam
dan bernafsoe bekerdja. Wa¬
lau seorang Prof. atau Dr. sekali¬
poen tentoe beloem dapat me¬
nentoekan makanan apa jang ber¬
goena boeat badan dengan itoe 4
sen.
s
Menilik hal jang seroepa ini, ti¬
dak heran kita bila bangsa Indo¬
nesia berbadan ketjil dan nam
paknja poetjat koeroes-koeroes
sebab kekoerangan makan
Meskipoen makan, tetapi makanan
jang tidak dapat memenoehi ke¬
inginan badannja. Dan tidak heran
poela banjak matjam kedjahatan
jang loear biasa, kematian jang
aneh-aneh — ini boleh djadi lan¬
taran oeroesan boeat makan
Kepandaian bangsa Indonesiers
hidoep boleh dikatakan sampa
dipoentjaknja, mati-matian seoe¬
moer hidoep bekerdja, hanja goe¬
na penoetoep ongkos makan, ti¬
dak seperti bangsa asing, sekian
banjak boeat makan, boeat beli¬
tandeel, simpain di bank, beli tia
nah, beli roemah enz. sebagai per
djaga dikemoedian harinja
Tidak heran poela bila ada o¬
rang mengatakan, tentang gadjih
atau oepah bangsa Indonesiers di¬
ni, tjoema dioepah atau digadjih
sekedar tjoekoep soepaja besok
harinja dapat masoek kerdja
Sampai badan soedah boengkok
toea bangka, sehabis memboe¬
—
roeh, penghidoepannja koetjar-ka
tjir, tidak ada simpanan, tidak a
da harta benda, djika mati ma¬
lah meninggalkan banjak hoetang
Dimanakah letaknja kesalahan
jang seroepa ini, dan kepada sia
pa hendak disalahkan? Dan sia
pakah poela jang sanggoep mem¬
perbaiki hidoep bangsa Indonesia
jang mendapat titel pandai hidoep
fetapi titel itoe tidak ada goena¬
nja?
Apa kita mesti merasa bang
ga hidoep dengan 4 sen sehari ?
Perbaikilah, siapa jang
sanggoep memperbaikinja
A. ANWAR


Waktoe toekang bernang bang
sa Deen datang di Betawi, be¬
berapa journalist maoe interview
ia di Hotel des Indes, itoe toekang
bernang. Sebeloem mendjawab be¬
berapa pertanjaan oetjapannja pa¬
ling pertama: „Dimana kolam be¬
nang di sini?"
Ini tidak mengherankan, sebai
doea kampioen tennisspelers jang
pada boelan Maart jang laloe ini
mengoendjoengi Betawi dan ada
kan beberapa demonstratie's, wak
toe didjempoet di Tandjoeng Pri¬
ok, pergi ke hotel di Batavia Sen¬
rum, minta soepaja sopir dja¬
lankan autonja liwati tennisbaan
jang mereka nantinja akan ma¬
in
Penarik pekerdjaan pada beber¬
pa orang memang begitoe be¬
sar. Begitoelah mereka sanipai di
satoe tempat, langkahnja pertama
menoedjoe ke lapang pekerdjaan
nja
Tentoe sadja ada orang jang
tidak begitoe, oempama sesampai¬
nja koendjoengi congres di Sole
sedatangnja di sana pertanja'an
nja pertama ditoedjoekan kepada
dimana adanja......... station Ba¬
lapan; orang sampai di Soerabaja
tanja dimana adanja Ardjoena Bou
velard atau Niasstraat jang sebe¬
narnja sama-sekali tidak berhoe¬
boeng dengan pekerdja'annja.
*
Di obrolan saja jang paling be¬
lakang ditoetoerkan seorang re¬
dacteur koran Belanda menemoei
saja di hotel. Saja bisa toetoer¬
kan apa jang menjebabkan ini
activiteit.
Djoega di Betawi, koran-koran
besar Belanda dan persbureau A
neta, selaloe dapat opgave dan
hotel des Indes tentang nama-ha¬
ma tetamoe jang baroe datang
Hotel Homann di Bandoeng djoe
ga berboeat begitoe terhadap „A
I.D. Preangerbode", Hotel du Pa¬
villon di Semarang terhadap „Lo¬
motief" dan sebagainja. Dengan
ini maka koran-koran Europa lan
tas sadja bisa tahoe siapa-siapa
baroe datang di kotanja jang me¬
noempang di hotel besar itoe, dan
hoofdredacteur soedah wadjibkan
lid redactie boeat melakoekan in
terview atau toelis satoe dan la¬
in hal tentang tetamoe jang agak
loear biasa, tetamoe jang terma¬
soek personage, orang penting,
orang terhormat, djoega orang a¬
neh atau zonderling mensch......
Koran-koran Indonesier ten¬
toe sadja tidak penting dengan
itoe lijst tetamoe, karena me¬
mang tidak ada hal boenganja de
ngan kepentingan pembatjanja.
Lagi poela, dari Betawi sam
pai Soerabaja, dari Medan sam
pai Palembang, bantoean pemba¬
tja kepada koran bangsa kita be¬
loem sampai memoeaskan, agar
redactie dapat bekerdja dengan
loeas, bisa menggadjih banjak
orang tjoekoep boeat disebelah
stadsreporters ada interviewers
segala. Journalist-interviewer ha¬
roes paling sedikit mengerti 3 roe¬


pa bahasa asing modern, teroeta¬
ma sekali Inggeris soedah tentoe
dan dapat goenakan selantja
moengkin.
Sebagaimana diatas ditoetoer¬
kan toekang bernang datang di sa¬
toe tempat lantas perhatiannja pe¬
tama pada dimana letaknja kolan
bernang, begitoelah saja sesoedah
taroh koffers enz, di hotel lang¬
kah pertama ke koran-koran Indo¬
nesiers di Medan. Pertama me¬
mang keperloeannja ke mereka
kedoea memang „panggilan soek¬
ma" (boekan bisikan soekmas
boeng Anwar!) djikalau journa¬
list datang ke satoe tempat per¬
tama menoedjoe kantor soerat ka¬
bar.
Saja minoem koffie di kantoor
hoofdredactie „Pewarta Deli" bi
tjara dibawah ampat mata d
kantoor „S. Deli" dan melaloe
drukkerij dimana personeelnja ke¬
banjakan Tionghoa oentoek ber¬
temoe dg. collegas di „Pelita An¬
dalas". Di sini saja ingat carier
saja pertama dalam journalitiek,
moelai tahoen 1927 sebagai plv.
hoofdredacteur „Keng Po"
Sesoedah itoe, lantas ternjata
bahwa tentang meng-interview a
da kalanja collega dari pers bang
sa kita tidak kalah dengan colle
ga dari pers Europa.
Redacteur „Deli Courant" tjoe¬
koep goenakan tempo setengan
djam bertemoe dengan saja. Teta
pi seorang lid redactie „Sinar De
li" sesoedah bertemoe di kantoor
nja, lantas meng-interview saja
tidak koerang dari 7 (toedjoe.
djam lamanja, dari djam 5 sore
sampai djam 12 malam
Tidak pertjaja?
Sajang saja tidak simpan lagi
goentingan verslagnja. Harap dj
kalau redactie „Penoentoen" ada
di bundelnja, tolong tjari „Sinar
Deli" jang memoeat itoe interviev
Toelisannja
pandjang temponja.
tidak pandjang, kira kira setengah
kolom
(Dari Redactie Penoentoen
Kita memang simpan bundel be¬
berapa koran, dan jang dimak
soedkan oleh boeng Saeroen in
boleh djadi toelisan redactielid
„Sinar eDli" tg. 16 Maart j.l.
dengan kepala „Toean Saeroen
dari Aneta di Medan" jang kita
koetip sebagai dibawah ini):
„Soedah doea hari bertoe¬
roet2 kita siarkan kabar dalan
Sinar Deli tentang kedatangan
nja toean Saeroen jang terke¬
nal dalam doenia journalistiek
pengarang boekoe „Dibela¬
kang lajar journalistiek" dan
film Terang Boelan.
Sesoedahnja beliau datang
dikantor kita teroes kita tidak
lepaskan lagi dan poekoel lima
sore kita ketemoei beliau dika
marnja di Hotel de Boer tem¬
pat beliau menginap
Oleh karena kita boekan
berkenalan baroe lagi dengan
beliau akan tetapi soedah ber
sama-sama bekerdja semendjak
dari tahoen 1922 di Bandoeng


dan selama ini selaloe memin¬
pin kita kedjalan jang baik di¬
dalam segala hal maka kita
berani mengganggoe beliau di
dalam kamarnja
Koffer koffer dan mesin toe
lis jang penoeh dengan etiket
etiket hotel hotel klas satoe di
Java, menoendjoekkan bagi k
ta bahwa beliau baroe menge¬
dari poelau Djawa dalam di¬
enstnja Aneta-Persbureau ha¬
mana barangkali menjebabkan
bahwa kehormatan jang be¬
liau dapatkan dari segala go¬
longan dalam Hotel de Boeri¬
toe, ada djaoeh melebihi dari
pendoegaan beliau sebeloem
sampai disana.
Dengan permintaan ki¬
ta, rasa terpaksalah beliau me¬
nolak dengan hormat atas oen
dangan makan dari t. Kloos
ter hoofdredacteur Deli Cou¬
rant malam tadi dan poekoe
7 malam kita berangkat meli¬
hat lihat kota Medan jang a¬
mat bagoes diperhiasi itoe ber¬
hoeboeng dengan perkoendjoe
ngan Wali Negeri. Baik diroe
mah familie beliau jang kita
datangi tadi malam, maoepoen
disepandjang djalan, tak ber¬
henti beliau memperdengan
kan pembitjaraan-pembitjara¬
jan jang memboektikan bagi
kita, betapa tingginja kepinta
ran beliau dalam journalistiek
sehingga kita ta' heran lag
bahwa Persbureau Aneta me¬
milih beliau boeat memikoe
pekerdjaan jang mempoenjai
tanggoengan berat itoe
Walaupoen t. Saeroen ba¬
roe kedoea kali ini datang di
Medan, roepanja beliau telah
mempoenjai kenalan banjak di
sini sebab sepoelang di Hotel
de Boer beliau dapat kabar
dari boy Hotel itoe bahwa te
lefoon boeat beliau telah bebe¬
rapa kali datang.
Pembitjaraan pembitjaraan ki¬
ta dari poekoel 5 kemaren so¬
re sampai poekoel 12 malam
adalah memberi kejakinan ba¬
gi kita, bahwa Causerie jang
akan diadakan beliau nant
malam dihadapan beberapa
oendangan, akan memberi pe¬
mandangan - pemandangan jg.
bergoena bagi oemoem, terle¬
bih-lebih bagi golongan jour
nalisten, terboekti dengan pem¬
bitjaraan beliau di Medan de¬
ngan wakilnja Deli Courant
jang telah dimoeat dalam De¬
li Courant pada hari kedata¬
ngan beliau itoe djoega (ke¬
maren)
Toean Saeroen besok pag
akan meneroeskan perdjala¬
nannja ke Padang dan kita me¬
ngoetjapkan selamat djalan da¬
hasil maksoed".
Djikalau tidak salah, dalam „ver¬
slag"-nja ditoetoerkan tentang per¬
nah bekerdja bersama antara sa¬
ja dan collega dari „Sinar Deli"
itoe, tentang saja selaloe pimpin
ia kepada djalan jang baik, enz.
Kalimat jang paling belakang
ini perloe commentaar pendek
Boeat pimpin orang ke djalan jang
baik, memang sebenarnja boekan
pekerdjaan jang soekar, tetapi
jang paling soesah ialah pimpin
diri- sendiri pada djalan jang
baik!
„Tidak soekar menakloekkan be¬
berapa pasoekan moesoeh, teta¬
pi paling soekar ialah menakloek
kan hawa nafsoe diri sendiri" ka¬
ta Napoleon jang disebelah pera¬
djoerit tinggi djoega tjoekoep
mempoenjai zelfkennis...........
Toean Wm. B.S. Klooster, hoofd
redacteur „Deli Courant" di Me
dan, adalah vertegenwoordiger A¬
neta di itoe tempat, maka beli¬
au ini merasa wadjib menerima ke
datangan saja di sana dengan se¬
moea boedi peramah dan angga
pan persahabatan, jg. tak dapat
saja loepakan
Oendangan makan dengan tele¬
foon banjak datang, seolah-olah
orang didoenia senangnja hanja
dengan makan sadja. Makan ja
lah boeat hidoep boekan sebalika
nja hidoep perloenja boeat ma¬
kan
Itoe sore pertama di Medan, sa¬
ja makan di zus Agatha, bebera¬
pa hari boeat pertama kalinja boe


orang desa jang pengasilannja ketil tida toega sedia
Obat Balsem tjap Matjang


oentoek menoeloeng roepa-roepa
penja
teroetama penjakit koelit. Harganja satoe bik
Obat Balsem tjap Matjan
tjoema beberapa sent sadja!


DISA DAPAT DELI DI SEGALA
TEMPAT


Cursus bahasa
Indonesia


Kongres bahasa Indonesia oe¬
djar Sn.P. dalam K. jang pertama
akan diadakan boelan jang akan
datang di Solo dan dalam pers soe
dah banjak dibitjarakan tentang
jang perloe diperhatikan dalan
dan berhoeboengan dengan kong¬
res itoe.
Salah satoe jang menarik per¬
hatian publiek ialah djalan dan tja¬
ra menjesoeaikan basa Indonesia
kepada zaman baroe dan bagai¬
mana memadjoekan bahasa Indo¬
nesia
Kongres tentoe penting sekali
pengaroeh permoesawaratan baha¬
sa di Solo itoe tidak boleh tidak
nistjaja akan besar, akan men¬
djadi soeatoe kedjadian jang ma¬
soek riwajat, akan tetapi orang ba¬
ik djangan loepa akan pekerdja¬
an sehari-hari boeat memadjoekan
bahasa Indonesia
Poetoesan - poetoesan kongre
dan pendapatan-pendapatan diloe
ar kongres haroes dipraktijkkan.
Mempraktijkkan bahasa dapat
didjalankan dalam kehidoepan se¬
hari-hari, dalam madjallah-madjak
lah, soerat kabar-soerat kabar, ra¬
pat-rapat, tetapi disamping seka¬
liannja itoe perloe sekali kita mem¬
poenjai soeatoe badan jang men¬
didik goeroe-goeroe bahasa Indo¬
nesia boeat sekolah Mulo, Kweek
school, A.M.S. kita.
Kita tidak mengeritik peladja¬
ran bahasa Indonesia pada seko¬
lah-sekolah kita sekarang, tetapi
semoea orang tentoe tidak akan
menjangkal, kalau dikatakan, bah
wa peladjaran itoe dapat lebih ba
ik dan lagi poela kita haroes me¬
ngingat zaman jang akan datang
kepada pengganti goeroe-goeroe
bahasa jang sekarang.
Goeroe mendidik angkatan, ge¬
nerasi, baroe dan karena itoe pe¬
ngadjaran bahasa Indonesia mes¬
ti dipentingkan. Kalau sekolah-se¬
kolah kita memakai bahasa Indo¬
nesia jang sama, menoeroet gram
matica jang sama dan lain-lainnja,
tentoe bahasa persatoean kita ma
kin tetap dan baik.


Karena itoe badan jang dimak¬
soed itoe djadi doea kewadjiban¬
nja: ia djadi salah satoe poesa
penjelidikan dan pembentoek ba¬
hasa Indonesia dan ia mendidik
goeroe, jang menjampaikan pe¬
ngetahoean dan semangat jang di
perolehnja kepada moerid-moerid
poela
Sekolah tinggi boeat bahasa-ba¬
hasa tidak dapat kita dirikan pa¬
da waktoe ini. Karena itoe kita ha¬
roes mendirikan badan itoe de¬
ngan tjara jang sederhana dan de
ngan soenggoeh-soenggoeh mem¬
perhatikan kepentingan practisch
Jang dapat kita dirikan ialah
soeatoe cursus bahasa Indonesia
boeat goeroe bahasa Mulo, Kweek
school, A.M.S. kita dan itoe poen
tidak oesah permanent, tetap, me¬
lainkan tjoema diboeka, kalau
djoemblah goeroe bahasa Indone
sia jang diperloekan sekolah-seke
lah itoe pada soeatoe ketika dira
sa tjoekoep.
Tahoen ini misalnja terasa pe¬
loe 15 orang goeroe bahasa dan
cursus itoe diboeka. Tahoen 1939
dirasa tidak perloe, cursus tidak
menerima moerid. Tahoen 1940
goeroe bahasa sangat koerang la¬
gi dan moerid diterima poela
Jang menetapkan siapa jang
djadi moerid baik perkoempoelan¬
perkoempoelan sekolah, kalau pe¬
loe dengan advies pimpinan cursus
itoe
Jang diadjarkan tentoe boekan
bahasa Indonesia sadja, tetapi ba
hasa Djawa, Soenda, Djawa La¬
ma, Arab djoega serta pengeta¬
hoean memperbandingkan baha¬
sa-bahasa Austronesia. Lain dari
pada itoe ilmoe bangsa-bangsa
ilmoe masjarakat dan hoekoem Is
lam. Jang teroetama tetap baha¬
sa Indonesia.
Lamanja kita kira soedah tjoe¬
koep doea tahoen dan moeridnja
haroes kira-kira berpengetahoean
lepasan Kweekschool.
Soeatoe lapangan jang baik boe¬
at pekerdjaan bersama-sama an¬
tara Taman Siswa, Moehammadi
jah, Pergoeroean Rakjat dan lain¬
lainnja.


kan diladeni oleh djongos kapal
dan boy hotel sadja (br!), te¬
tapi oleh nicht Aida, alias si Ta¬
ingan Bengkok, diseboet begitoe ha
nja sebab satoe kelingkingnja ti
dak lempeng..........
Akan disamboeng.


RA'JAT BODOH.
Saking bodohnja, sampai ta¬
mengerti haknja, dan oleh
bangsa dewek, diboeat koe¬
da-koedaan.
Berhoeboeng dengan akan pem¬
lihan anggauta Gemeenteraad d
Bandoeng dil. kota jang ada Ge¬


meentenja, disitoe selaloe ra'jat
jang bodoh selaloe diperkoedakan
oleh „pemimpin - pemimpin" ge¬
bergerak seta¬
djos" jang hanja
hoen sekali, jalah
sewaktoe ada
pemilihan anggauta ini atau itoe
Memang benar, meskipoen ra'jat
berhak oentoek memilih, akan teta
pi, mereka sama sekali tidak me¬
ngerti, bagaimana haroes memilih
nja dan apa goenanja?
Pemimpin-pemimpin kita gedjos
kalau beloem sampai terkaboel mak
soednja selaloe bergembor-gembo
sampai sobek moeloetnja, hendak
„membela" kepentingan kaoem mar¬
haen. Akan tetapi kalau mereka so¬


HORLOGE MAS dan Verchroomd 
Boewat lelaki dan perempoean
merk MARAS dan ELECTION
Bikinan Switsersch fabrikaat
Dengan 10 taoen garantie


MARAS


2


Harga pantes dan bisa dibajar dengan djalan manjitjil
FIRMA TJONG & Co.
Batavia-C. — Buitenzorg
—
Soerabaja —
Soekaboemi


dah bisa gojang kaki dapat gadjil
gede, mereka melengos sadja tidak,
teristimewa kepada ra'jat marha¬
en. Djangan sentara melengos, ma¬
lah bangsa dewek, sewaktoe per¬
loe dibentak kaia andjing...............
Mentaliteit pemimpin Indonesier
gedjos.
Ini sih beloem mengapa, kalau
mereka si pemimpin itoe bisa pe¬
lemboengkan peroetnja boekan dari
doeit ra'jat sasen doea sen¬
Terlaloe sangat.
Maka dalam ini hal, kalau ra'jat
saking bodohnja dan ta' menger¬
ti poen ta bisa goenakan haknja
oentoek memilih wakil-wakilnja
— natuurlijk — wakil-wakil met
een aanhalingsteeken, ada terlebil
baik sekali
Sebab kalau mereka „pilih wa¬
kil" dan kenjataan, dibohongi de¬


ngan njanjian moeloek belaka, te¬
gasnja ra'jat lapar tidak bisa ditoe
loeng dengan boesah moeloet jang
berbaoe boesoek.
Kita jang bertanda dibawah ini
di Semarang dan Soerabaja, soe¬
dah kenjang bergaoelan dengan
pemimpin-pemimpin jang laga loe¬
goenja kaja „maoe berkorban
oentoek ra'jat, akan tetapi selekas
nja mereka poenja nasi mamboe
dapat ganti roti jang empoek, me¬
reka dengan sengadja melengos
tidak maoe tengok poela ra'jat ke¬
tjil jang nota bene kasih makan
pada mereka.
Kita boekannja hendak „ga¬
sak" entero pimpinan gedjos, a¬
kan tetapi, tidak bisa poela di¬
poengkir, bahoewa procentagenj
80 pCt. lebih ada pemimpin-pe¬
mimpin gedjos, pemimpin foeloes
in de ware zin
Segala vereenigingen dengan
statuten mentereng dan aloes kaja
bloedroe semoea tedeng aling-a
ling...... palsoe, dan diboewat poe¬
waskan mereka poenja kedjahatan
meloeloe
Inilah gambar kwaliteit dari ki
ta poenja pemimpin pemimpin dje¬
man foeloes sekarang ini
Rajat haroes insjaf dan bangoen
bergerak, tindas dan linjapkan pe¬
mimpin-pemimpin jang palsoe-pai
soe.
Rajat haroes bisa tjiptakan 100
orang lagi jang sekwaliteit sepa
dan dengan Soekarno. Kalau ti¬
dak, djangan harap pemimpin k
ta moe „fikir" kita
Punt.
Achsien
A.A.
Bandoeng, 16 Mei 1938


INDONESIA AJAM PANGGANG


Bakal di
Duitschland


„bagi" antara
dan Japan?


S.s.k. Amerikaan dan Europa
dalem waktoe belakangan ini, ra¬
da-rada riboet, tentang terpetjah
nja satoe geheime verdrag antara
Japan dan Duitschland — katanja
hendak bikin Indonesia djad
tajam panggang¬
S.s.k. terseboet, pada meroen
dingkan ini hal, dan kaloe toch be¬
toel itoe doewa negeri hendak pon
jang Indonesia, memang boekan
barang jang moestahil sekali. I.
ngat sadja kepada tindakannja
Duitschland terhadap Oostenrijk
Japan terhadap Manchuria dan T
ongkok sekarang ini
Tjoema sadja, kalau betoel-be¬
toel Indonesia hendak diboeat a¬
jam panggang, soenggoeh ini sa¬
ma sekali tidak gampang adanja.
Orang tahoe Indonesia ini terdiri
dari poelau-poelau jang indah
tjantik dan kaja, kita seboet sadja
ampat jang menjolok mata, jalah
Java, Sumatra, Borneo dan Cele¬
bes.
Dimatanja negeri-negeri jang
kelaparan dengan tanah djadja
han Indonesia memang soeng¬
goeh bikin orang mengiler seka
li. Kedoedoekan tanahnja penting,
kaja, dan pendoedoeknja terkenal
„sabar" dari antero rahajat di
seloeroeh doenia.
Teroetama, haroes diakoe de¬
ngan teroes terang, Indonesia ini
ada kepoenjaannja Nederland, jg


kekoeatannja kalau dibandingkan
dengan Duitschland dan Japan a¬
da djaoeh sekali
Tjoema poen kita haroes akoeh
bahoewa diplomatie Nederland
poen sangat litjin dan pandai se¬
kali. Nederland dan Indonesia ter¬
pisah begitoe djaoeh, hingga ka
lau Japan hendak mengratak ke¬
mari, rasanja dilihat dengan sekla
batan ada terlaloe „hampang" se¬
kali
S.s.k. di Amerika malah „seseli"
dan anggap Japan „bodo", kena¬
pa ia mengratak di Tiongkok, dan
tidak Indonesia sadja? Sebab mas
kipoen Tiongkok itoe agaknja
„gampang" di gertak sambal
toch achirnja sekarang betoel-be¬
toel Japan sangat ketjele adanja.
Boleh djadi Japan sekarang me¬
njesal boekan main, makanja tida
heiran lantas Japan sekarang a¬
da „niatan" (?) oentoek toedjoe
kan matanja ke Indonesia jang
jantik
Tetapi, satoe hal jang soedah bi
sa dipastikan sedari sekarang, a¬
dalah sangat moestahil sekali, ka¬
au lain-lain negeri tinggal diam
kalau Indonesia dibagi antara
Duitschland dan Japan. Amerika
dan England, poen Frankrijk poe¬
nja kedoedoekan nanti bisa djad
tambah terantjam sangat keras se¬
kali. Lagian kita sangat pertjaja,
Amerika dan England poen nant
toeroet „tahlil" rasai ledzatnja In
donesia ini. Lebih tegas, oleh ka¬
rena Indonesia terbagai dari be¬
bagai-bagai kepoelauan jang tjan¬
tik, boekan barang moestahil nan
ti 4 kepoelauan jang kita seboet
diatas, bakal djadi kepoenjaannja
4 keradja'an atau negeri.
Akan tetapi, pembatja, ini se¬
moea baroesan rekenan belaka,
dan theorie dengan praktijk sering
kali seperti boemi dan langit.
Jang sangat paling mengenas¬
kan, adalah...... kita bangsa Indo
nesiers sendiri. Awan politiek doe¬
nia sekarang ini agaknja gelap
goelita, negeri-negeri jang koe¬
wat-koewat sekarang saling bere¬
boetan tanah-tanah djadjahan,
dan Indonesiers? Kapan Indone¬
siers bangoen? Negeri-negeri le
mah jang moelainja boekan dja¬
djahan sekarang oleh negeri-nege
ri jang koewat „disoelap" djadi
djadjahan, dan sekarang kita jang
soedah djadi djadjahan, apakah ki¬
ta bakal djadi tanah „dubbel di¬
djadjah"?
Satoe probleem jang pemimpin
pemimpin Indonesiers haroes fiki
A.A.A.
Bandoeng, 20 Mei 1938.
SATE KAMBING ENZ............


Pargerakan kaom boeroeh


Oleh: Dr. X.


Noy
„Parma alias
Batavia-C.
Kramatplein No. 8
Tempat bersih
Lajanan tjepat k
Ditanggoeng lezat !
Djangan pertjaja sebeloemnja me¬
njaksikan. Toean-toean jang ter¬
nama di kota Betawi kebanjakan
mendjadi langganan kita.
Sanggoep oeroes pesta masak
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai
Eigenaar
Parma alias Noy.


— Luxe Staalbuis fabriek¬
Soey Tjiang & Co.


intoe Besar
Telefoon No.


1-85
175-


—
Batavi
BATAVIA


Sedia
ABONNEMENTSKAART
Coiffeur HAPPY
Molenvliet West No. 110
Batavia-C.


Drogisterij
„THERAPIE"
Kramatplein 3 L.
— Tel. 5494 W
bedia
Obat - obat (medicijn
(Loco) Sebangsa patent.


Apa jang dalam waktoe achir
ini nampak terang jalah: kegiatan
kaoem boeroeh bangsa kita. Boe¬
kan sadja perdjoeangan nasional
melainkan serekat-serekat seker¬
dja djoega semangatnja mendjadi
lebih gembira. Beberapa perkoem
poelan baroe didirikan, dihidoep¬
kan kembali jang lama, jang tia
da lagi bertenaga
Kita toeroet gembira melihat se¬
gala itoe soenggoehpoen masih
djaoeh daripada poeas. Tidak lain
karena keadaan pergerakan ka¬
oem boeroeh bangsa kita jang se¬
karang ini masih djaoeh poela da
ri apa jang bisa dan boleh diha¬
rapkan. Melihat djoemlah bangsa
kita jang mendjadi boeroeh dan le¬
bih lebih lagi memikirkan keada
an serta nasib mereka dalam oe¬
moemnja, soenggoeh pada tempa¬
nja bila kita mengharap harapkan
pergerakan kaoem boeroeh jang
lebih insjaf, koeat serta giat poe¬
la
Tjontoh-tjontoh dari keboeroe
kan keadaan boeroeh kita tidak
perloe lagi kita berikan disini. K
timewa di kota sebesar Betaw
tjontoh tjontoh terseboet diatas
toe bisa didapati dimana-mana
dengan sangat moedahnja. Pera¬
toeran bekerdja atau perdjandji
an boeroeh practisch tidak ada
sama sekali. Walaupoen ada sa¬
toe doea oendang-oendang nege¬
ri jang bermaksoed melindoeng
kaoem boeroeh, tetapi keadaan
boeroeh kita ada sebegitoe lemah
nja sehingga pada oemoemnja me
reka mendjadi lebih tjelaka apabi
la memberanikan diri boeat me¬
noentoet madjikan menoeroet oer
dang2 negeri. Dalam oemoem¬
nja memangnja lebih aman dan
selamat boeat menerima segala se¬
soeatoe begitoe sadja dari pada
mem-protest
Inilah satoe antara perbedaan
theorie dan praktijk !
Dalam theorie, dalam boenji oer
dang-oendang negeri boleh dikata
kan semoeanja beres, baik dan a¬
dil. Tetapi djanganlah ditanjakan
bagaimana praktijknja, bagaima
na kemoedian akibatnja apabila
seorang boeroeh mempertahankan
hak-haknja
Oemoemnja: seketika itoe djoe
ga si boeroeh akan mendjadi pe¬
nganggoer. Pertama sebab pasa
perboeroehan di negeri ini ada be¬
gitoe roesaknja sehingga orang jg
meletakkan sesoeatoe pekerdjaan
soekar sekali boeat mendapat lain
perboeroehan. Maka adalah kewa
djiban pemerintah dan masjara¬
kat jang oetama ialah membikin
sehat pasar perboeroehan. Bagai¬
mana tjara-tjaranja tiada mak¬
soednja boeat didjelaskan dalan
toelisan jang sesingkat ini. Mela
inkan boeat sementara tjoekoep
dikemoekakan di sini dahoeloe
bahwa sjarat jang pertama sekal
dari oendang-oendang perlindoe
ngan kaoem boeroeh jaitoe pasar
perboeroehan jang sehat.
Tenaga boeroeh meroepakan sa¬
toe factor dalam produksi oe¬
moem. Penghasilan, praduksi atau
kemakmoeran oemoem itoe ada¬
lah boeah atau hasil dari peker¬
liaan bersama antara si boeroeh
dan si madjikan. Dasar dari soe¬
soenan masjarakat dan economie
jang sehat jalah pembagian jang
sehat poela dari produksi oemoem
itoe. Mana bagian kaoem madji¬
kan, kaoem modal dan kaoem on¬
dernemer dan mana bagian dari
kaoem boeroeh
Bagian dari kaoem madjikan,
baik kaoem modal atau onderne
mer bisa dilihat dari besarnja ga¬
djih jang mereka dapati, tantiemes
dan dividend. Sedangkan dari si
boeroeh jalah oepahnja.
Boeat mengetahoei apakah pem¬
bagian penghatsilan itoe berlakoe
dengan adil dan sehat haroeslah
diperiksa tjara-tjara bekerdja da
ri semoea peroesahaan di neger
kita ini. Mitsalnja sadja dari N.
K.P.M. dan B.P.M. doea maat¬
schappij minjak jang sekarang ini
sedang membikin gedoeng jang
serba bagoes dan besar, masing
masing di Koningsplein Zuid dan
Koningsplein Oost. Begitoe djoe¬
ga haroes dilakoekan dengan me¬
roepakan pasar perboeroehan de
Indonesia. Mitsalnja sadja dari
Mij Borneo Sumatra Maatschap¬
pij atau Borsumij jang mendjad
mporteur dari roepa-roepa ba¬
rang, dari tjita-tjita sampai radio,
Borsumij dengan maatschappij la¬
in-lainnja mendjadi salah satoe
madjikan jang besar jang perloe
sekali ditilik tjara bekerdjanja.
Dari afdeeling Radio (jaitoe Re¬
rimij di Petjenongan) antaranja
haroes diperiksa betapa oentoeng
roeginja dan betapa pembagian


oentoengnja. Haroes diperiksa ba¬
gaimana pegawai-pegawainja di¬
gadjih, dari directeur, chef d'ate¬
ier sampai radio monteur dan
tenecht bangsa kita. Disitoelai
nanti orang akan melihat betapa
pintjangnja keadaan. Seorang che¬
jang bergadjih ratoesan roepiah
dan radio-monteurs jang seoe¬
moer hidoep tjoema bernafkah 30
roepiah. Jang meskipoen soedah
bekerdja bertahoen-tahoen bisa
diberhentikan begitoe sadja de¬
ngan tidak mendapat keroegian
soeatoe apa. Jang meskipoen soe¬
dah bekerdja sampai djam lima
sore ada kalanja mesti overwerk
lagi sampai djam 9 atau djam 12
malam. Tidak sadja gadjih tidak
sepadan dengan pekerdjaan, poen¬
kesehatan dari kaoem boeroeh
djoega koerang didjaga
Dari pemeriksaan atau penje¬
idikan itoe nanti akan bisa dike¬
tahoei bagaimana keadaannja. Se
hat serta adil atau tidak
Akan diketahoei poela beban a¬
pa jang masih bisa diletakan pa¬
da madjikan si Revimij itoe de¬
ngan tidak meroegikan peroesaha
an. Soedah lajaknja orang jang
menanam modal di negeri kita a
kan mentjari oentoeng. Maatschap
pij-maatschappij jang beroesaha
seperti Revimij dan lain lainnja
djoega soedah semoestinja menda¬
pat oentoeng, akan tetapi di da¬
lam mentjahari oentoeng itoe ada
batas-batas dan timbangan jang
ajak
Karena itoe maka dalam bebe¬
rapa negeri diadakan „minimum
loonen" dan lain-lain peratoeran
lagi, karena pemerintah negeri me¬
ngetahoei bahwa dengan beban
seperti minimum loonen dan seb
ginja itoe masih bisa djoega dida
pat oentoeng jang bagoes.
Maka betapakah baiknja kalau
negeri bisa mengadakan pemerik
saan seperti di atas itoe. Baroelah
akan diketahoei nanti betapa boe
roek keadaan kaoem boeroeh
bangsa kita. Akan kelihatan poe¬
la nanti hawa gadjih-gadjih se¬
ring kali tidak setimbang dengan
pembagian pekerdjaan. Dalam oe¬
moemnja keadaan oesaha-oesaha
itoe adalah „top zwaar" Artinja ia
lah bahwa bagian personeel ata¬
san menerima gadjih jang besar
sekali sedangkan bagian perso¬
neel rendahan atjap kali gadjih¬
nja djoega sangat rendah sehing
ga tidak lagi bisa diseboet setim
bang.
Langkah jang pertama-tama da
ri pergerakan kaoem boeroeh di
negeri kita ini jalah barangkali se¬
baiknja ditoedjoekan kepada KAN
TOOR VAN ARBEID. Hendaknja
Kantoor van Arbeid terseboet di
djadikan soeatoe badan jg. soeng
goeh-soenggoeh sanggoep mem¬


perhatikan kepentingan kaoem
boeroeh.
Jang soedah njata dan saja ki¬
ra tidak moengkin dibantah lagi
ialah bahwa bagian inspectie ma¬
sih djaoeh daripada jang semesti
nja. Banjak sekali bedrijf bedrijf
jang selama berdiri tidak pernah
kedatangan arbeids-inspecteur.
Dan seandai datang diperiksa
adalah pemeriksaan djoega be¬
loem bisa dikatakan mentjoekoepi
agaknja.
Apa jang antara lain perloe se¬
kali diperhatikan jalah perhoeboe
ngan atau contact antara kaoem
boeroeh dengan arbeids-inspec
teurs


Kabaran


MAOE MENGHADAP G.G.
Toean Hausman Baboe dari
Tanah Dajak.
Kita perloe menanjakan keda¬
tangan toean Hausman Baboe ge¬
pensioeneerd Districth. dari Bor¬
neo Timoer, jang sekarang ada di
Betawi ini, sesoedah menghadir
Congres P.P.B. di Solo
Menoeroet keterangan beliau ke
pada kita, beliau hendak mengha¬
dap sendiri kepada Wali Neger
di Bogor, karena ada oeroesan jg.
terpenting mengenai bangsa Da
jak, ertinja beberapa hal jang hen¬
dak dipersembahkan dengan mon¬
deling.
Perloe kita terangkan, beliau i
ni adalah bangsa Dajak toelen, se
bagai oetoesan dari bangsa Da¬
ak seloeroeh Kalimatan (Borned
Timoer), beliau sampai mengha¬
dap G.G. itoe, adalah semata-mata
mempersembahkan segala apa jg
mendjadi kebaikan dan kemadjoe
an bangsa Dajak.
Bagaimana hasilnja nanti kita
akan bentangkan.


PERTANDINGAN VOETBAI
Boeat amal fonds Tiongkok
Kemis 26 Mei nanti, djam 4..30
sore dilapangan V.I.J. Poelopioen
diadakan pertandingan bola anta
ra MOS contra UMS
Siapa jang menang, akan men¬
dapat beker dari fr. „Tjong & Co"
Djoega diadakan pertandingan ka¬
oemekaoem kolot, dari MOS con
tra bapak-bapak dari V.I.J.
Kita pertjaja pertandingan ing
mendapat perhatian penoeh. Koen¬
djoengilah ramai-ramai,


Coiffeur Populair
Bat.-C.
Sawah Besar No. 4c. —
Salah satoe Coiffeur di Bata¬
via-Centrum jang soedah terke¬
nal dan berlangganan lama.
Pekerdjaan memoeaskan de
ngan tarief jang pantas
Goenting ramboet......... f 0.25


MA'LOEMAT?
bagi sekalian
langganan - langganan


- roepa
Baroe terima roepa
Sawitan penganten.
Harga


model BATIK haloes
harga paling pantas


Toko Maasoem
Pasar Senen 135 Tel. 3227 Wl


Pakelah selamanja N.
njak ramboet.
JO TEK TJOE
Soedah dapat poedjian
Harga 1 botol F 0.20
Soepaja djangan keli¬
roe pereksalah Tjap
2 ANAK


Roemah obat
JO TEK TJOE
Kwitang 2 Telef. 855
WI. Batavia- Centrum


Hidanaan


SIAPA ITOE KATJONG?
Model Katjong zaman mo¬
dern.
Toelisan „Penoentoen" jang me¬
nerangkan kesabaran Rekan Sa¬
noesi Pane dari "Kebangoenan
soedah dapat samboetan dari A¬
boen Awas. Makloem kesabaran
dan perasaan haloes rekan Sn.P.
itoe memang loear biasa, tjelaka
bedryfnja ditelandjangi orang ia
diam sadja.
Tetapi roepanja toelisan
„Pe¬
noentoen" itoe mandjoer djoega,
sehingga dapat diketahoei, boe¬
kan rekan Sn.P. orang jang sabar,
kepada
tetapi sabar berpegang
soeka
soempahnja jang tidak
mengganggoe orang lain.
Terboekti apa jang
dinjanji¬
kannja dibawah ini:
Jouralistiek modern
Tentang hoofdredacteur kita 
madjallah „Penoentoen" toelia
antara lain-lain: Soedah rapat
toemboeh koemis kita, baroe
sekarang kita djoempai seo¬
rang rekan jang sabarnja loe¬
ar biasa"
Ini dioetjapkannja, karena
bedrijf „Kebangoenan" dapat
makian dari pihak jang me¬
rasa disaingi dan toean Sns.
Pn. tidak mendjawab.
Pers doeloe berteriak me¬
minta djoernalis modern, jang
tidak soeka maki makian, jang
tidak soeka akan jounalistieke
terreur, jang tidak pernah per¬
soonlijk dan sekarang datang
djoernalis modern, tetapi „Pe¬
noentoen" ingin, soepaja
ia
soeka toeroet maki-makian
soepaja ia mendjawab segala
ramai-ramaian dari sekalian
katjong
Sadar sedikit, rekan jang
terhormat, dan hargai sedikit
jounalistiek modern.
Sekian katanja
Kemadjoean Kabangoenan seka¬
karang kita ketahoei, dimana nan
bak oleh kita sk. Kebangoenan,
pertjajalah ini. Soedah tentoe ke¬
madjoean ini minimboelkan hiri¬
dengki dari beberapa katjong jg
tidak tahoe maloe dan diri.
Sifat rekan ini kita poedji, ti¬
dak maoe kotor dibalas kotor, ta
pi ditolak dengan kedjoedjoeran
dan kegiatan bekerdja. Seanda
djoega kalah, tetapi kalah dengan
kehormatan, tidak menang de
ngan kehinaan.
Arti jounalistiek modern za¬
man sekarang seringkali mendja
djikan bebenar. Ada jang mendja
di toekang poetar, toekang sikoet
toekang memeras, toekang meng
hasoet, toekang......... jang mak¬
soednja lain-tidak hanja keloean
dari sifat boesoek
Tambah sedikit boeng Aboen
Awas, tolak segala serangan
rang jang tidak djoedjoer, lawa
sampai tinggal tali koeloer.
Betoel Boeng Sn.Pane sifatnj
pendiam, tetapi kita pertjaja ka
ta orang awak jang mengatakan
djangan dikira air jang tenang
toe tidak berboeaja".
Kalau boeaja timboel diair te¬
nang, bagaimana?..................
Awas segala katjong, sekalian
dengan binatang-binatang akan di
sambar boeaja
Doel, bawa katjoeng melihat
boeaja timboel !...........
LADI.
—


FABRIEK PALMOLIE BAROE.
Apa Inlander banjak ditera
ma kerdja ?
Tanggal 24 ini boelan di Seun
gan Estate akan diboeka fabrie
palmolie oleh directie Societe F.
nanciere
Apa disana banjak menerima
lander boeat kerdja?
KEKOEASAAN TOEHAN.
Baji lahir berbadan doea.
Di Tjilamaja seorang perempo
an melahirkan anak jang sangan
aneh, jaitoe berbadan doea, ber¬
tangan empat, hanja kakinja seb
gaimana biasa. Djarinja berdjoem
lah 20, sedang djari kakinja 7 se¬
belah, sekarang masih hidoep.
MALAMAN KESENIAN INDONE
SIER.
Kepala Plaatselijk Bestuur te
lah berikan perkenan pada per¬
koempoelan sekolah Boedi Arti a
kan adakan pertoendjoekkan pa¬
da 4 Juni jang akan datang dida
lam gedong Thalia, Batavia, dima
na antara lain lain akan diper
oendjoekkan kunst Indonesier
Pendapatannja ada boeat Kweel
school dari Boedi Arti, Roemah
Piatoe Moeslimin, Jang Seng ke
dan V.O.R.O.
Berbagai- bagai kunstvereeniging
Indonesier akan berikan bantoean


Dioedjoeng gacis


REKLAME MEDAN MATJAM.
Apa itoe „anggota kera¬
mat".......
Terlebih doeloe terpaksa Dr. me¬
ngoetjapkan: „A'oezoebillahi mi¬
nasjsjaitaa nirradjim", dan kemoe¬
dian menelengkoepkan tangan arah
ke boemi dengan membatja do'a
poela: „Allah hoemma defak-mi¬
nalbalak", sesoedah Dr. membatja
satoe advertentie di soerat kaba
harian jang terbit di Medan.
Tjoba Nonja batja2 isi tekst ad
vertentie jang melanggar kesopa
nan bangsa kita Timoer, sebaga
terseboet dibawah ini:
„Pendjara di Medan, 80% isi¬
nja korban perempoean. Dari
sebab itoe, belilah boeko
„Pengetahoean Modern". (Ra¬
haslah dalam kelamboe). Soe¬
paja toean dapat tahoe, baga
mana besar pengaroeh perem¬
poean, dibitjarakan dengan
seloeasnja tentang itoenja
„anggota keramat" perempoe
an dari berbagai-bagai bang¬
sa".
Sekian itoe boenji advertentie
zaman modern boeat menarik pe¬
hatian oemoem, jang dipakai orang
Medan, sampai orang pers djoega
setoedjoe memoeat di soerat kabar
nja, menjebabkan Dr. terpaksa me¬
njeboet do'a: „Allah hoemma de¬
fak, minal balak"
Perkataan-perkataan dalam itoe
advertentie memang bila terdenga
ke koeping orang jang haloes pe¬
rasaannja, tinggi boedinja, berpe¬
gang dan menghargai kesopanan
kita Timoer teroetama, tentoe
meng-'aifkan dan gandjil benar.
Tetapi perkataan begitoe kalan
masoek ke koeping orang sebaga
si Doel atau kaoem sambar gele¬
dek, memang menarik dan bagoes
betoel perkataan- perkataan jang
tertera dalam advertentie itoe.
Djika memahami maksoed keli¬
mat advertentie dengan perkataan
perkataan seperti „Rahasiah dalam
kelamboe" dan „Anggota kera¬
mat" timboel pertanjaan dalam
hati Dr., apakah boekoe seroepa
itoe tidak boekoe tjaboel jang me¬
roesakkan moreel pembatjanja??"
Awas. Artikel 533 dalam Srai¬
wet boek bisa bekerdja, zeg.
— Doel kadieu heula, itoe „anggo
ita kramat" seperti kata orang Me¬
dan, apa itoe boekan koewe ran¬
djang seperti orang Priangan bi¬
lang??
.
ORANG POENJA, BOLEH!
Tapi kalau poenja sendir
sabar doeloe sbat.
Kenapa djoega di doenia ini, se¬
lama Dr. noempang hidoep pasang
mata dibeberapa tempat, satoe ta
biat jang Dr. tidak habis fikir, bo¬
leh djadi soedah maoe alam be¬
gitoe
Keheranan Dr. itoe ialah, sifat
pemoeda-pemoeda jang soeka be¬
djalan siang atau malam, baik ke¬
tempat tontonan, baik ke bioscoop
paling dojan bersama dengan No¬
nja-nonja hak lain orang jang boe¬
kan isteri atau toendangannja.
Berdansa atau bertamasja ke pe¬
goenoengan djoega begitoe, paling
dojan dengan Nonja atau bini o
rang. Malah Dr. pernah mendenga¬
seorang pemoeda mengadjak seo¬
rang Nonja melantjong, sewaktoe
Nonja itoe mengemoekan halangan
nja, lantas ditjap kolot, tidak mo¬
dern katanja kalau tidak melan¬
tjong mesti ada pemoeda pengan
tarnja ke mana-mana tempat, se¬
dang familie boekan, saudarapoen
tidak, apalagi isteri atau toenda¬
ngan.
Tetapi kalau toendangan pemoe¬
da itoe atau isteri of saudaranja
sendiri hendak dibawa orang me¬
lantjong kemana-mana atau berdan
sa of bertamasja ke poentjak goe¬
noeng, itoe pemoeda keberatan dan
tidak boleh
Kesimpoelannja,
kalau orang
poenja boleh, tetapi kalau poenja
sendiri......... sabar sobat tidak
diizinkan.
Tjoba Nonja-nonja fikirkan, apa
kah ini memang tabiat pemoeda
zaman sekarang jang soedah otak
nja dipompa dengan masakan mo¬
.
dern?
Doel, mana kamar sobat!!?
Dr. POESANG


Angdoer BRANAK
Tjap IKAN MAS


sanget beroentoeng Jooe da
taknja jang baroe lahan ke¬
thatan sehat sebab wakt
abis bersalin Joenia selaloe
menoem Anggoen branak t
Mae goena mendjag
u d
kentel dan bier
tambah nantoe makan tot
angen djahat menjegah
nengloearken darah bada
an da
koebat doet moed
eh banja t
no tolam
A
minoem sebab terbiken
 Djenoom sam
ene anggoer de
ad
in goe
Akadeganger dag 
ambah dara
 
poe.
akak? 
da boeang ander danote
h kotor dan itoe ke¬
oenja Anggoer 6,
2.
kpoe
ikan Mas
bahan jang terseboel di atas
2/2
nggoeka
bak katoe.
dotong.
tiela berboekti wang kombal


nerhatiken djikaloek beli
singgoer tjannja Jan Kas.


1 botol besar
E2.50
½ botol
EI.30


BEL DOELAN
ONGKOS REMBDURS VRIJ


Hoofddepot
HOO
OBAT TAY AN
ROEMAH
TANAH LAPANG
N910 TELF:1620 BATAVIA
1.30.
.............
BESAR. f 2.50 KETJIL..................... f
HARGA PER BOTOL
Pesanan dari loear kota dikirim rembours djikalau pasan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ
Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan, Cheribon: Tjian 
AGENT-AGENT: Di Bandoeng:
Ho Tong. Djokja: Tek An Tong,
Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cornelis: San San
Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho, Ngo Hok Tong
Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi:
Po Tjoe Tong. Tasikmalaja: El
Goan Tong, Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: le Djin San,
le Kim Tje dan roemah Obat
Tjee Min, Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho.
Tandjoeng Pandan: Tje An Tong
Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong. Djember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan.
angkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: In Tong. Ga¬
roet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makassar: Eng Thaij ho, Djokja: Thaij An Tjan. Tandjong
Pandan: Djoe Bie.


MOEARABOENGO GEMPAR.
Bandjir darah jang mengeri
kan. 4 Djiwa melajang, dian
taranja seorang A.I.B. dan se¬
orang Militair.
Tadi malam koerang lebih djam
kita dichabarkan orang bahwa
seorang collega kami di Moeara
boengo bernama Zainoeddin Gaib
(Aib) di Moearaboengo, anak da
rie. Zainoe'labidin ( Mantrie Po
litie pensioen di Djambi) menda¬
pat loeka ditikam oleh seorang¬
orang gila didoesoen Loeboeklan
dai, jang orang gila itoe telah
memboenoeh akan isterinja de
ngan pisau, kemoedian ia lari me¬
njemboenjikan dirinja dengan be¬
sendjata 1 parang pandjang dan
bisau pengiris tembakau. Poekoe
10 malam itoe djoega (tanggal 26
djalan 27 Mei 1938) kita menda
pat chabar lagi bahwa kawan jg
nalang itoe telah menghemboes¬
kan napas jang paling achir, de¬
ngan meninggalkan seorang iste
ri jang kebetoelan sedang doedoek
beroet baroe 3 boelan.
Betapa sedih hati si Isteri, tjoe¬
koeplah kalau kita terangkan bah
wwa mereka baroe koerang lebih
1½ boelan meikatkan tali perka¬
vinan.
Dan bagaimana besar kepiloe¬
ain jang diderita orang toeanja,
memadailah kalau kita terangkan
bahwasanja si Aib inilah anak o¬
rang toeanja laki-laki jang ter¬


toea dan beloem genap lagi 2 ta¬
hoen mendjadi Aib; moelai keloe
ar sekolah tahoen 1936 dan dibe¬
noem tahoen itoe djoega ke Moea
ratembesi dan beloem sampai se¬
tahoen mendjalankan kewadjiban¬
nja di Moearaboengo. Rata-rata
bangsa Djambi jang insjaf, amat
merasa keroegian dan sangat ber¬
piloe hati atas kematian beliau i¬
ni karena baroe beliau seorang
lah jang berdarah Djambi jang ba¬
roe memegang Aib. Djadi kehila
ngan beliau seolah-olah kehila¬
ngan mestika dan pengharapan jg
pertama.
Besok siangnja kita mendapa
kabar lagi seorang Militair di
Moearatebo, jang mendapat orden
menangkap orang gila itoe, telah
meninggal poela karena ditembak
oleh orang gila terseboet
Soepaja lebih djelas doedoek¬
nja perkara, dibawah ini kita tje¬
riterakan sedjak moelanja.
Orang gila memboenoeh iste
rinja
Seorang orang doesoen Loe¬
boeklandai bernama Abdoe'lmidin
beroemoer k.l. 35 tahoen, berba¬
dan tinggi besar lagi tegap telah
k.l. 4 boelan dalam pasoengan ka¬
rena gila. Kata orang-orang doe
soen orang ini dahoeloe telah g
la djoega, kemoedian semboeh
Djadi gila jang sekarang gila
jang kedoea kali. Kabarnja ajah¬
njapoen dahoeloe gila poela. Me¬


S.T. KAMALOEDIN


Djoeal roepa-roepa petji potongan menoeroet
model sekaran.
PASAR SENEN H. G.
BATAVIA-CENTRUM.


DCI.
Korting


boeat segala kita poenja barang2
Moelai 27 Mei-10 Juni


Moelai membeli seharga
bais dapat bon dari f 0.20


liwat ini peroentoengan 
djangan kasi


HET WARENHUIS


TJIJODA
BATAVIA - CENTRUM
Pasar Baroe 43 Tel. 3708 WI


noeroet kelaziman didoesoen sia¬
pa-siapa jang gila, oentoek mer¬
djaga keamanan maka ia dipa¬
soeng jaitoe kedoea kakinja dima¬
soekkan kedalam 2 keping kajoe
jang diperapitkan, tetapi tentang
kedoea kakinja diberi loebang dan
oedjoeng pangkalnja dikebat, di¬
pasak atau dirantai dengan koe¬
koeh. Demikianlah djoega keada¬
an orang ini. Lebih koerang 4 ha
ri sebeloem tanggal 22-5 '38 ini
si Gila itoe telah minta dilepaskan
dari pasoengannja itoe kepada bi¬
ninja, sampai 4 hari ber toeroet¬
toeroet. Tetapi sebab bininja ma¬
sih chawatir kalau-kalau ia masih
gila maka permintaan si Gila tadi
tiadalah diperdoelikan oleh bini¬
nja sehingga si Gila tetap djoega
dalam pasoengannja. Begitoelah
sampai hari Ahad tanggal 22-
'38, sebagai biasa, bininjapoen pe¬
gi keladang. Sepeninggal si bin¬
maka si Gila poen meminta pisau
kepada anaknja penengah, oemoe¬
k.l. 6-7 tahoen jang ketika itoe a¬
da diroemah, dengan perdjandjian
akan meraoet bilah pemboeat la¬
jang-lajang oentoek anaknja. S
anak jang pertjaja akan perkata¬
an bapanja dan kebetoelan me¬
mang ketika itoe moesim lajang la¬
jang poela maka diberikanlah pi¬
sau pengiris tembakau kepada ba
panja. Dengan pisau itoe si Gila
poen memperbesar lobang tempat
pasoengan kakinja, sehingga a¬
chirnja kakinja terlepas dari pa¬
soengan itoe.
Kebetoelan ketika itoe bininja
poen poelang dari ladang karena
hari telah petang (k.l. poekoel 
petang).
Melihat bininja datang, si Gila
menoetoepi kakinja dengan kain
sehingga ta' tampak oleh si bini,
bahwa lakinja ta' terpasoeng lagi
Hanja tampakroleh bininja bahwa
lakinja memegang pisau.
Maka dimintanja pisau itoe ber¬
oelang-oelang. Si Gilapoen roepa
nja naik darah, dengan kata „Kau
inilah jang tjerewet dan banjak
tingkah", maka peroet bininjapoen
dirodaknja dengan pisau itoe. Oen
toenglah masih sempat bininja ber¬
seroe kepada anaknja minta pang
gil orang karena ia diamoek ba¬
panja
Anaknja tadi melompat teroes
memanggil orang. Tetapi apa la¬
tjoer, ketika orang datang, jang
tampak hanja si bini jang malang
telah tidoer terlentang dengan ke
adaan peroet sebelah kiri loeka se¬
perti segi tiga, isi peroet, terboe¬
rai keloear, tangan ditareh, leher¬
hampir poetoes disembelihnja dia
tas bibir poen loeka tertoreh.....
perempoean jang moeda jang ma
lang itoe......... telah mati.........
dengan meninggalkan 4 orang a¬
nak jang beloem dewasa...... se¬
dang si Gila telah lari masoek ke¬
hoetan menghilang. (P.K.).
PEMBOENOEHAN DI TJIKA¬
RANG.
Hari ini Landraad Mr. Cornelis
telah memoetoeskan soeatoe per¬
kara pemboenoehan di daerah Tji
karang.


WI
TOTO


Oentoek keper¬
loean toean poe¬
nja drukwerken
jang netjis !!!!
„Tjahja-Pasoen-lan".


Terdakwa Gantang dan Doege
pada tahoen berselang memboe¬
noeh seorang nama Karim dikam
poeng Srengseng Tjikarang. Mer
ka melakoekan pemboenoehan i
ni oleh karena dendam hati: mer¬
ka didakwa mentjoeri ajamnja s
korban
Karena boekti-boekti soedah te
rang bahwa mereka bersalah alnd
raad mendjatoehkan hoekoeman
kepada adntang 8 tahoen dan ke
pada Doegel 6 tahoen. (Aneta)
BATOE MAKAM BAGI DR. SOE
TOMO
Persembahan dari Poetra
Soerabaja
Aneta dapat kabar dari Soeraba
ja bahwa oentoek melahirkan ke¬
tjintaan jang toeloes dan soetj
djasa almarhoem Dr. Soetomo se¬
rang pemimpin besar, maka Pim¬
pinan Oemoem dari „Poetra-Soe¬
rabaja" (Poesoera) menjediakan
batoe makam sampai tjoekoep
oentoek dipasang dikoeboeran a
marhoem.
P.O. Pasoeroean akan mengida
kan lijst derma kepada para ang
gauta Poesoera oentoek mengoen¬
poelkan beaja batoe terseboet
PEMBELIAN TANAH PARTIKE
LIR
Oleh N.V. Javasche Part
Landeryen Mij.
Aneta mendapat kabar bahwa
Maatschappij terseboet diatas jg
soedah semi-officieel moelai tang
gal 1 Juni membeli tanah aPrtike
ar „Goenoeng Sindoer" terletak d
regentschap Bogor.
Dengan pemoelian ini Mij. itoe
soedah mempoenjai tanah jan
loeasnja k.l. 30.000 H.A.
PESTA DI DALAM KABOEPA
TEN TJIANDJOER.
Me-Islamkan poeteranja
Aneta mendapat kabar bahwa
nanti tanggal 5 Juni depan ini be¬
tempat dikaboepaten Tjiandjoe
R.T.A.A. Soeria Nata Atmadja ra¬
gent Tjiandjoer akan mengadaka
pesta berhoeboeng dengan niat be¬
liau akan me-Islamkan poeteranja
R. Rachmat Soboer. Toean Boepa
ti djoega mengoendang kepada d
rang-orang toea oentoek mengoei.
djoengi pesta terseboet pada ma¬
lam Minggoe tanggal 4 Juni 1938
djam 7.30 sampai djam 9 malam
BANDJIR DI POELAU LOMBOK
Dikawatkan dari Lombok, oleh
toean resident Bali dan Lombok
bahwa berhoeboeng dengan terla
loe banjaknja toeroen hoedjan pa¬
da tanggal 30 Mei j.b.l. ini, maka
soengai-soengai Meninting dan K
por, anak soengai dari s. Menin
ling sama menimboelkan air (bai
jir) didaerah p. Lombok sebelah
Barat. Djembatan kajoe dekat Ba
toebolong telah hanjoet, dan 4 boe¬
ah roemah roesak sama sekali. Se¬
orang anak telah tenggelam. Ain
nja sekarang agak koerang (An
ta-P.K.)
OEANG PALSOE
Beroepa pitjis dan sen¬
Aneta mendapat kabar bahwa
politie Betawi kemarin soedah b
sa menahan seorang bangsa Boe¬
mipoetera di Station Angkee Beta
wi jang ternjata mempoenja
djoemlah oeang pitjis dan sen jg
palsoe.
Ketika diadakan penjelidikan de
ngan B.B. Boemipoetera maka te
boekti diroemah terdakwa di aB
laradja desa Pasir terdapat tjet
kan tjetakan oeang tsb. (Perasa¬
an-Kita).


Koendjoengilah
ROEMAH MAKAN
„HINDIA
dan mengina
plah di
HOTEI
MALABAR
Molenvliet Oost 48 - 49 — Bat.-C
Lajanan sopan, dan Resik
Menoenggoe dengan horma
De Eigenaar.


MASJHOER.
........
dan TERKENAL
......
dengan systeemnja CRISIS PRy¬
ZEN
Tweede hands
STAR BOEKHANDEL
Kramatplein 18a
Batavia-C.


PIMPINAN PARINDRA.
Gantinja Dr. Soetomo
Menoeroet statuten, pimpinan
Parindra itoe sekarang haroes di
pegang oleh vice voorz. Parin¬
dra, jaitoe Toean K.R.M.H. Woer¬
joningrat
Tetapi karena beliau itoe berdi
am di Solo, sedangkan lain lain
anggauta hoofdbestuur ada di Soe
rabaja, pimpinan itoe laloe dipe¬
gang oleh toean R. Soedirman, se¬
cretaris kesatoe dari C.B. Parin¬
dra¬
40 hari sesoedah hari wafat¬
nja dr. Soetomo. Parindra akan me¬
ngadakan conferentie pengoeroes
tjabang tjabang dari masing ma¬
sing tempat. Didalam conterentie
itoe akan dipilih ketoea C.B. gan
tinja Dr. Soetomo marhoem.
OENDANG-OENDANG PERANG
DIOEMOEMKAN
Kegentingan di Timoer-De¬
kat
Dari Alexandretta (Syria) dika
barkan: Di Antioechie telah dioe¬
moemkan bahwa „Negeri dalam
kesoekaran", jaitoe sebagai akibat
daripada beberapa kedjadian jang
telah timboel baroe-baroe ini ka¬
rena adanja permintaan Toerki
jang menghendaki soepaja pendoe¬
doek Sanjak Alexandretta bagian
Toerki lebih diperlindoengi
Keadaan itoe adalah sebagai
soeatoe tindakan, jang dilakoekan
oleh Commissaris Agoeng, beroe¬
pa soeatoe alat goena memasti¬
kan hak-hak jang tertinggi, dalam
soal kemerdekaan daripada se¬
moea bagian daerah-daerah ge¬
meenschap
Pembesar-pembesar negeri (Bur
ger-autoriteiten) ini pagi telah me¬
njerahkan kekoeasaannja kepada
militair
Garreaud, seorang wakil dari
Commissaris Agoeng, telah digan
ci oleh Commandant Collet, jang
akan mengangkat djabatan-djaba
tan pemerintahan dan militair
Didoega bahwa tindakan-tinda
kan ini akan beroepa soeatoe so
kongan oentoek timboelnja dasar
perdjandjian antara Parijs dan An
kara.
Lebih djaoeh diberitakan bah¬
wa pembesar-pembesar negeri te¬
lah mengoemoemkan oendang-oen
aang perang. (Pers. Kita).


LELANG KOEDA
Pada hari SELASA tanggal 7
JU
1938
oleh
VEE COMMISSIE HANDEL
„A
e) gemegip jeoofpip doe
di Loods Baroe di K
Doeri Poelo
—
Telf
Dari: 15 Koeda Sande
dan bagoes-bagoes.
30 Koeda BIMA pilih
sar-besar
15 Koeda SOEMBAW
besar dan bagoes-bagoes
Moelai ini hari boleh data¬
riksa di Loods Koeda R. Moh.
van di Kp. Doeri Poelo, Djemba
Limaweg, sebelah Koelon Brand
weer, Batavia-C.
Koeda jang
terseboet diatas
ngan.


haroes ada sekoepi Bedak Purol.
Sebab djikalau toean berbedak
dengan Bedak Purol sesoedah
mandi, baroelah toean merasa
segar dan sedjoek betoel, toean
menegahkan koelit kena loek
atau pedih. Akan tetapi Bedak
Purol menjemboehkan djoeg
segala matjan
penjakit koelit
oleh bagian2nja
3
jang menjem
boehkan.
oem
sin
ban telen 70.
1.30 setoep.


GEE


PERSENAN JANG BERHARGA
AKAN DIKASI GRATIS PADA SE¬
MOEA LANGGANAN DARI :
JIKEUMEUH 13 - 15
Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari
moelai 1 October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen - 
Kleermakerij dan Salon De Coiffeur „DE ECHTE" me¬
makai Nationaal Kasregister
Tiap-tiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sam¬
pai seteroesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah
ƒ 5.— mendapat persenan barang-barang seharga f 0.50.
Maka oleh karena itoe diharap langganan-langga¬
nan djika belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis
dengan tertjitak harganja. Begitoepoen jang di potong
Ramboet 10 kali mendapat Vrij 1 kali
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan te¬
roes soepaja mendapat keoentoengan bagai langganan¬
langganan.
Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian
dengan hormat,
SADJOESI.


De Echte
Sadjoesi)
BUITENZORG


BATIK,
MANUFACTUREN,
TENOENAN,
KRAMERIJEN
POSTWAARDEN
& DEPOT


ISMAIL
DJALIL
Tanja doeloe persediaan Toko
ISMAI
A.
ALLES TEGEN LAGE PRIJS.
ISMAIL DJALII


Senen 121 - 123 — Telf. 4356 WI.
P. O. Box 23 — Bankier Escompto
Mij BATAVIA.


TIJPEWRITING CURSUS
„THE SEED"
Petjenongan 21 Batavia Centrum
Akan beladjar typen blindsysteem 10 djari
dengan memakai garantie tempo jang bisa
sependek-pendeknja datang pada adres kita.


Toean Ingin Roemah Sendiri 2
BANK BERINGIN
Memberikan kepada penjimpan2-nja pindjaman tidak
pakai rente !
Tjitjilan rendah sekali. Lekas berhoeboengan, lekas ter¬
tolong ! !
Mei "38 memberikan pindjaman f 3000.— tidak dipoe¬
ngoet rente.
Keterangan pada:
DIRECTIE BERINGIN
di Bogor atau pada Agenten.
N.B. Soerat menjoerat haroes
disertai franco boeat mendjawab.


JAAAA
HALLOH!
Dimana ada prabot roemah (meubel) jang ba¬
goes dan koeat, tapi jang moerah harganja?
Oooo, ja. Toean2 boleh koendjoengi, jaitoe:
TOKO
„TAMBOENAN"
DI PETJENONGANWEG 50
BATAVIA-C
disitoelah boleh dapat barang-barang seper¬
oean poenja maksoed, djoega meringan¬
mbajaran dengan djalan menjitjil
op).
pesenan dikirim di loear kota, tapi
loe kirim wang 50 pCt. dari harga


STAURANT


9 (achter Pasar
Gang Tjoetek
Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C.
Menjediakan: makan jang lezat
minoeman d.l.l. Djoega sanggoep
mengirimkan makanan buitenhuis
dengan harga jang paling rendah
Menoenggoe dengan hormat
De Eig. DJAJAPERNATA.
Hoofd. Agent Bawang Cheribon


satja Penoentoen
 METROPOLITAN ME
English School (Sekolah Inggeris rendah)
Klas: 0 - 7
Anak keloearan H.I.S. boleh diterima di kl.4
Pasar Baroe —Schoolweg Noord 10 — Bat.C.


TAILOR
H. A. Rachman
Sawah Besar 19a
— Batavia-C.
Prima Stoffen. Prima afwerking.
Prima Couper.
Systeem baroe, model baroe, har¬
ga baroe.
U bertambah gagah serta ginding
kalau U pakean jang potongannja
menoeroet aliran djaman, serta
modern.
Harganja poen sedang, kerdjaan¬
nja mahal
Silahkan tjoba pada kita poenja
adres jang soedah terkenal lama.
Kalau perloe boleh panggil sewak
toe-waktoe.


AWAS !!
PERHATIKAN
Baroe terima mesin djait merk VERITAS. Kloearan fa¬
briek Europa jang soedah terkenal. Boleh menjitjil.
Harganja bersaingan. Kekoeatan maoepoen modelnja ti¬
da kalah sama lain-lain merk. Keterangan-keterangan bi¬
sa dapat pada:
MEUBEL- EN RIJWIELHANDEL.
PIN
HO
Molenvliet Oost 77 Bt-C. Telef. Bt. 1674


Pakailah selamanja Mi
njak ramboet
TEK TJOE
Jo
soedah dapat poedjian
Harga 1 botol F 0.20
Soepaja djangan keli¬
roe preksalah Tjap
2 ANAK
Roemah obat
JO TEK TJOE
Kwitang 2 TIf. 855WI
Batavia-Centrum


Netjis en moerah diperabottin
Toean dan Njonja poenja roemah


Oleh Toko


Hoofdkantoor : Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt. 
Roepa-roepa Meubel, Lontjeng Yunghans, Horloge, Tem
pat tidoer. Speda Raleigh, Britisch Empire, Defiets d.l.l. 
Komfoor gas-minjak tanah peranti masak merk Haller
Lampoe gantoeng pake minjak tanah merk „Kro¬
nos".
Penjitjilan boleh berdamai
Filialen :
Perapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. 
Tandjong Priok-Zuiderboorw. 111


THE SUN


.


S
 Senen 127
.
MULTIFOTO Batavia-C.


8
2
4


Portret electrische siang dan malam. Sedia tempat me¬
roepakan kebon boenga (taman-taman), djoega mesin
terbang jang sangat sedap dipandang mata, ditanggoeng
menjenangkan kepada siapa sadja.


„TJOEMA LONTJENG JANG BA¬
IK MENGOENDJOEK WAKTOE
JANG BETOEL
Lontjeng-lontjeng keloearan da¬
ri Uurwerken Fabriek „Urgos" 
Schwenningen Duitschland ada 
djempol dan baek betoel.
Kita baroe terima roepa-roepa mo¬
del Westminster dan gong di da¬ 
lam Kas jang indah dan tertoetoep
dengan glas facht moelai dari
harga f 30.— sampai f 45.—
Boeat di dalam kota bisa dapat
dengan pembajaran afbetaling da¬
ri f 2.50 per boelan.


Importeur
Firma Lim Tjoei Keng
BATAVIA-C.
BANDOENG — SOEKABOEMI.


OBAT SAKIT KOEPING
RASANJA DINGIN DAN GAMPANG DIPAKAINJA.
Menjemboehkan roepa-roepa penjakit koeping seperti:
................ 1 keloear nanah (kopok soedah bertaon, garantie baik).
............. 2 Baoe boesoek, toemboeh bisoel.
3 Loeka didalam, sering2 berboenji,
koerang denger
ORANG TOEA DAN ANAK-ANAK BOLE PAKAI INI OBAT
INI OBAT SOEDAH TOELOENG RATOESAN ORANG, BOLE TJO
BA SEKARANG.
HARGA MOERAH DAN BARANG BAIK, DJARANG BISA DAPAT.
Harga per flesch ketjil tjoema...... f 0.50
Perhatikan ini merk jang soedah kesohor dimana-mana tempat
Bisa dapet pada:
DJAMOEHANDEL & INDUSTRIE
 
bamboen
A
Tjap Lampoe
S
BANDOENG: TJIKOEDAPATEUH 233F — TELEFOON 1034,
FILIAAL DI BATAVIA-CENTRUM; SAWAH-BESAR No. 2N TEL
WL. 5563
(depan firma Tjong & Co).
N.B. Minta gratis Prijscourant jg. lengkap.


Pasar Sawah Besar - Batavia-Centrum
Ini malam dan malam berikoetnja
Broadwaij Melody 1938
Dimana ROBERT
TAYLOR dan ELEANOE
POWELL
pegang rol jang sangat memoeaskan
TANGGAL 9 - 12 JUNI 1938:
The Broad Black
(PERDJALANAN POELANG).
Lihat dan dengarlah kita poenja Projectie¬
toestel dan Sound jang baroe.


T
TANDHEELKUNDE „THE TJIN SING"
Batavia-Centrum
Senenstraat No. 167


Djam bitjara: pagi 8—12, sore 4—8
Tarief Rendah.
Belilah „Inhouling" obat jg. paling mandjoer
boeat sakit Diphtheritis, djoega boeat penja¬
kit, seperti: Tenggorokan, Isit, Bengkak Seri¬
awan, Lida sakit dan lain-lainnja.
Bisa dapat beli dimana-mana toko obat.


Serat ken van dan kini kiran der van d


MALOEMAT?
bagi sekalian
langganan - langganan


roepa model BATIK haloes
Baroe terima roepa
Harga - harga paling pantas,
Sawitan penganten.
Toko Maasoem
3227)
Pasar Senen 135 Tel
Filiaal: PETEKOAN No.24 Batavia


